4 Jenis isim mufrad yang keluar 
dari kaidah (aturan umum) i’rob 

isim mufrad 



Pada pertemuan sebelumnya telah disebutkan bahwa I’rob isim mufrad memiliki kaidah: 

$ 

Jika dia sebagai marru’ maka harakat akhirnya (-) dhammah 
Jika dia sebagai manshub maka harakat akhirnya (—) fathah 
Jika dia sebagai majrur maka harakat akhirnya menjadi (—) kasrah 

Namun ada isim muffad lainnya yang tidak menggunakan kaidah tersebut 



2 


Isim mufrad yang keluar dari 
kaidah umum Prob isim mufrad 



Isim La Yansharif 







Isim Manqush 


Isim Manqush adalah isim yang beralchiran huruf ij 
dan huruf sebelumnya beharakat kasrah (-) 


1 


Contoh: 


o 

<ji &t — Penuniuk 
^tiSi — Hakim 
3'jJi — Lelaki pezina 


— Pendakwah 
^iili - Yang melarang 
^'jJi - Pelempar 


Kasrah 

muqaddarah 


^0*uJV ^dSi c4ij 


Dhammah 

muqaddarah 


Majrur 


Manshub Marfu’ 


Catatan: 


( A 

• Harakat akhir huruf dari isim manqush hanya dapat terlihat pada 
posisi manshub. Contohnya seperti cJj 

• Adapun jika isim manqush i’robnya marfu’ dan majrur, maka harakat 
terakhirnya tidak tampak (^). Harakat pada marfu’ disebut dhammah 

muqaddarah, dan pada majrur disebut kasrah muqaddarah 

v_____ ) 







4 


Jt o J *♦ 


Isim Maqshur 


Contoh: 


- Pemuda 
— Petunjuk 
Jaijit - Yang tengah 


— Musa 
- ‘Isa 

x 0 o 

I — Rumah sakit 




Perhatikan bentuk huruf terakhir dari contoh-contoh isim maqshur, semuanya 
berakhiran alif layyinah (<s) dan pada huruf sebelumnya berharakat fathah 


i 


Fathah 

muqaddarah 


Kasrah 

muqaddarah 


Jj ojai 


• * * ° V 




0 > ^ 1 ^ 

0 5 - 1 ?- 


Dhammah 

muqaddarah 


Majrur Manshub Marfu’ 


Isim Maqshur adalah isim yang 
huruf akhirnya alif layyinah (<j) 
dan pada huruf sebelumnya 

berharakat fathah (-) 


Catatan: 


Tidak ada tanda-tanda yang membedakan isim maqshur 
sebagai marfu , ) manshub, maupun majrur. Semua tandanya 
berupa (harakat) muqaddarah (tidalc tampalc) 









5 


Secara sederhana Al-Asma’ul Khamsah adalah lima. 
Yaitu lima isim yang metode ihobnya sama 



Al-Asma^ul 

Khamsah 


Catatan: 

• Tanda i’rob bagi marfix’ 
adalah waw (j), tanda i’rob 

bagi manshub adalah alif ('), 

dan tanda i’rob bagi majrur 
adalah ya (c£) 

• Tanda i’rob di atas hanya 
berlaku pada Al-Asma’ul 
Khamsah ketika isimnya 
berposisi sebagai mudhaf. 
Adapun jika dia tidak 
diidhafahkan maka dii’rob 
layaknya isim mufrad secara 
umum, yaitu marfu’ dengan 
dhammah (-), manshub 
dengan fathah (-), dan 
majrur dengan kasrah (-) 


Al-Asma’ul Khamsah 
= Ayah 

♦ 

V\ = Saudara 
^ = Kerabat suami/istri 

(3 = Mulut 

= Pemilik 


Contoh: yj 


jk>. ij* - jk>' 







■-- 

#6 

Contoh yariasi dhamir Asma’ul 


- 

Khamsah 

o > v \ l 

C/) - 

ji ' / 

0 * i / 4 ^ ^ f 

*wr= ol 


JU-> \>1 «wOl s — 

* 

/ 

, a '1 ° -t \ ' t ' + \ 

jp-i r= ^i 

# ^ - 

^ O f . 

Aij u- C-lj - 

. / 

•43 a* = ^ 

di - 

Jis c4'5 - 

ili = p 

Ju JU, - 

ju 6 cij - 

JU iUr = ji 

t 

t 

t 

Majrur 

Manshub 

Marfu’ 

(<*) 

0) 

0) 

Catatan: 




• Isim p jugd memiliki kaidah spesial. Ketika dia dikrob 


dengan i’rob spesial Asma’ul Khamsah malca harus 
dihilangkan mim-nya Q») dan tertinggal huruf fa (^). 


Sehingga jika dii’rob tidalc menjadi melainkan jadi 


• Asma’ul Khamsah bisa diidhafahlcan (disandarlcan) kepada 
semua dhamir dan seluruh isim dzahir kecuali dhamir <S 

(contoh: j,) dan ^'). Penjelasan lebih lanjut tentang 

pengecualian ini akan dibahas pada pertemuan yang akan 
datang 


Contoh Al-Asma’ul Khamsah yang 
tidak dalam bentuk mudhaf 


5 


,i 

VV ‘- ) j/ - 

V' CjIj “ 

1« f ^ ^ T* f 

♦ ♦ ♦ 

. f 0 X " 

cV '-'j/ 4- 

4 f *. °t 

t* f '* 1 t* f 

\ \jjfe — 

e* Ay - 

*V' 

tu o 

1 



[•' 
JU o 

1 


1 

t 

t 

Majrur 

Manshub 

Marfix’ 

(<#) 

0 

0) 

Catatan: 




• Adapun isim ia tidalc dapat digunalcan dalam 

sebuah kalimat kecuali dalam posisi sebagai mudhaf 
(disandarkan), sehingga i’rob selalu dengan i’rob 

spesial Al-Asma’ul Khamsah. Berbeda dengan 
keempat isim lainnya yang bisa dii’rob dengan i’rob 
spesial ketika sebagai mudhaf, dan bisa pula dii’rob 
dengan isim murfad pada umumnya ketika tidak 
sebagai mudhaf 

V_/ 











6 




Isim La Yansharif 


( h 

Isim La Yansharif singlcatnya 

adalah isim yang tidak menerima 

tanwin 

V_/ 


Contoh: 

1. Jamak yang wazannya dan 

2. Nama yang berakhiran = JUlL» cOtjUp 

3. Nama yang berakhiran $ (LK & PR) = cop^ 

* i j i , < 

<UUo' c<Ui^l3 




f -« of. 


^UlUb Ojy - cJlj - 

Ijpld C*JL> — Uf\} Cj!j — cUai 


Catatan: 


• Isim La Yansharif tidak menerima tanwin, hanya menerima 
dhammah saja (di huruf akhir) 

• Isim La Yansharif dimajrurkan dengan fathah (-). Seperti contoh: 


Cjya atau U^-Uj: Cjj^ 


• Trob spesial di atas tidak berlalcu jika isim La Yansharif berposisi 
sebagai mudhaf atau dimasuki J' (alif lam), melainkan harakat 


akhirnya berubah menjadi kasrah (-). Contoh, jika dia mudhaf maka 
menjadi CLuJ' CjJ^, dan jika dimasuki J' (alif lam) menjadi 

C?-UUJb Cjj4 












